Rahasia 01: 
Advertising Just 
A Fishing Game 





Nah, mendengar kata advertising atau iklan. Banyak orang langsung 
mengernyitkan dahinya seolah advertising adalah satu kegiatan yang 
sangat rumit dalam sebuah aktivitas marketing. Ada yang namanya 
research pasar, ada yang namanya tagline, ada yang namanya media 
planning, ada yang namanya creative process, ada yang namanya 
headline, ada yang namanya above the line ada yang namanya below 
the line dan semua istilah advertising yang hanya akan membuat 
bingung Anda. 


Rahasia pertama untuk membuat advertising atau iklan Anda 
berhasil, tentu saja Anda harus merubah mindset atau pemahaman 
Anda tentang advertising itu sendiri. Karena tanpa mengubah mindset 
Anda tentang advertising dalam artian yang paling mendasar, maka 
Anda hanya akan terjebak dalam teori-teori tentang advertising dan 
marketing, tanpa pernah memahami proses-proses yang ada di dalam 
kegiatan advertising itu sendiri. 


Nah, Anda boleh percaya boleh tidak, kalau advertising sebenarnya 
hanyalah permainan sederhana dalam marketing yang ditujukan untuk 
memancing pasar melalui bantuan media agar mereka mau membeli 
produk yang kita tawarkan kepada mereka secara massal. 


Dan tentu saja, karena sifatnya massal. Maka cara memancingnya- 
pun adalah dengan melemparkan puluhan bahkan ratusan ribu bahkan 
jutaan mata pancing berisi umpan yang tepat sasaran secara serentak, 
melalui sebuah media yang kita yakini banyak dari para pengaksesnya 
merupakan kelompok pasar yang kita bidik, sebagai alat bantu 
distribusi umpannya. 


Jadi kalau puluhan bahkan ratusan ribu mata pancing yang kita 
lempar ke kawanan ikan yang kita inginkan, ternyata sangat cocok 
umpannya dan langsung diserbu oleh kawanan ikan-ikan tersebut. 
Maka dalam hitungan menit akan banyak sekali ikan yang tertangkap 
oleh kita dalam sekali lemparan umpan pancingnya. Dan hasilnya 
sudah bisa Anda bayangkan. Banjir order seketika akan datang bagi 
bisnis kita. 


10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 93 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


Tetapi sebaliknya, kalau umpan yang kita lemparkan kepada 
kerumunan ikan tersebut tidak menarik bagi mereka, maka semua 
pancing dan umpan dalam iklan yang tentunya tidak murah biayanya 
tersebut, hanya menghasilkan sedikit sekali ikan yang terpancing. 


Jadi "Advertising Just A Simple Fishing Game”, atau dengan kata 
lain, “advertising itu hanyalah permainan sederhana seperti memancing 
ikan pada umumnya”. Dan kalau Anda mendengar kata “MEMANCING 
IKAN”, tentu Anda sudah bisa membayangkan prosesnya. 


ADVERTISING 
hanyalah permainan sederhana 
dalam MARKETING untuk 
memancing perhatian pasar 
yang kita bidik, dan membuat 
mereka secepatnya berebut 
mengantri untuk membeli 
karena takut tidak kebagian 
produk yang kita tawarkan 
kepada mereka melalui 
bantuan sebuah media. 





Bahwa untuk memancing ikan yang Anda inginkan, maka Anda 
butuh alat yang namanya joran, tali pancing dan mata kail untuk 
menangkap ikannya. Setelah itu Anda akan butuh umpan untuk 
memikat ikan yang Anda ingin tangkap. 


Setelah itu, Anda perlu mencari tahu, ikan-ikan yang ingin Anda 
tangkap biasanya berkumpul di mana dan kapan mereka ada di 
tempat tersebut. Setelah itu, Anda hanya perlu mempelajari, dengan 
kondisi tempat mereka biasa berkumpul. Bisa di kolam, bisa di sungai, 
bisa di danau atau bisa juga di laut. 


Setelah kita tahu semua tentang kebiasaan ikan-ikan itu, maka kita 
sudah bisa memilih umpan yang pas, strategi atau teknik memancing 


94 10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


ADVERTISING JUST A FISHING GAMES 


yang paling efektif untuk memikat dan menangkap mereka, serta 
kapan waktu yan paling pas untuk melakukannya. That's all. 


Analogi Mancing Mania 

Di awal tahun 2009, saya sangat menikmati acara TV favorite 
saya, "Mancing Mania” di Trans7. Acara ini menjadi favorite saya 
bukan karena saya hobby memancing ikan loh. Tetapi karena acara 
tersebut merupakan analogi yang paling sempurna bagi saya untuk 
menggambarkan proses dalam sebuah kegiatan advertising pada 
umumnya, agar bisa lebih mudah dimengerti oleh siapapun. 


Dalam tayangan TV tersebut, saya sangat menikmati bagaimana 
Mas Dudit yang menjadi host sekaligus produser dari acara tersebut 
melakukan persiapan matang sebelum memancing ikan-ikan tertentu 
di spot-spot yang akan mereka datangi di dalam acara itu. 


Mereka tidak saja siap dengan perangkat memancingnya yang 
bermacam-macam, seperti joran dengan ukuran tertentu, kapal, tali 
pancing berkekuatan super, mata pancing yang sesuai ukurannya 
dengan ikan yang akan mereka tangkap. Tetapi mereka juga sudah 
siap dengan bermacam-macam umpan yang akan mereka gunakan, 
juga berbagai macam teknik dalam menangkap ikan-ikan berukuran 
monster yang akan mereka buru. 


Dalam tayangan tersebut, biasanya kita juga akan disuguhi 
kenyataan yang ada di lapangan yang seringnya jauh dari harapan 
semua orang. Bahkan persiapan dan teknik yang bagus pun, kadang 
tidak juga mendatangkan keberuntungan walupun sudah di tangan 
para ahlinya sekalipun. Mereka bisa saja punya teknik dan piranti yang 
pas, tetapi jika waktu dan kondisinya sedang tidak pas. Maka bisa jadi 
mereka akan pulang dengan tangan hampa. 


Atau bisa saja persiapan mereka sudah sangat sempurna, tetapi 
dengan adanya perubahan cuaca seperti hujan badai atau munculnya 
ombak besar, maka selain kerepotan dalam mengantispiasi perubahan 
keadaan tersebut. Mereka juga akan kesulitan untuk menjalankan 


10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 95 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


strategi-strategi unggulan yang sudah mereka rancang sebelumnya. 


Tetapi begitu kondisi dari spot memancing yang mereka datangi 
ternyata seperti yang mereka harapkan. Dengan segera kita akan 
melihat betapa luar biasanya ikan-ikan berukuran monster tertangkap 
oleh pancing mereka, dan bagaimana serunya saat ikan-ikan berukuran 
monster tersebut beradu kekuatan dengan para pemancing jagoan itu. 


Thanks bagi Pak Dudit dan Mas Bayu yang telah memberikan 
inspirasi kepada saya, tentang kegiatan menarik ini, sehingga saya 
bisa dengan mudah menjelaskan kegiatan advertising ini kepada 
para peserta seminar saya. Terus terang, tayangan tersebut telah 
memberikan kunci penting untuk menjelaskan dengan mudah, 
bagaimana seharusnya semua strategi dan komponen dalam kegiatan 
advertising dimainkan. 


Dan memang tidak diragukan lagikan?, bahwa semua tujuan 
advertising di dalam sebuah bisnis adalah untuk memancing pasar 
agar segera berebut membeli produk yang diiklankan di dalamnya. 
Dan sebagus-bagusnya iklan, tentu saja iklan yang mampu membuat 
pasar terpancing dan membabi buta berebut menyantap umpan yang 
kita lemparkan kepada mereka dalam hitungan menit setelah iklan 
tersebut ditayangkan. 


Dan inilah yang akan Anda pelajari di dalam buku sederhana ini, 
bagaimana merancang sendiri iklan yang tepat sasaran bagi produk 
dari bisnis Anda, dan bagaimana Anda bisa menjadikannya sebagai 
alat bantu paling efektif untuk meningkatkan penjualan bisnis Anda 
secara massive dalam waktu singkat. 


Dan sekali lagi, agar iklan Anda berhasil, maka Anda harus berpikir 
sebagaimana layaknya seorang pemancing profesional yang tahu betul, 
apa yang harus dia persiapkan untuk menangkap ikan-ikan monster 
yang menjadi buruannya dalam waktu singkat. Karena pada dasarnya, 
advertising memang sangat mirip sekali dengan kegiatan memancing 
ikan dalam kehidupan kita sehari-harinya. 


96 10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


ADVERTISING JUST A FISHING GAMES 


Advertising sama dengan memancing ikan 

Nah, seperti halnya memancing, maka proses pertama dalam 
kegiatan advertising tentu saja tidak akan pernah lepas dari goal atau 
tujuan dari kegiatan advertising itu sendiri. Goal di sini adalah ukuran 
keberhasilan bagi kegiatan advertising yang akan Anda lakukan. 









Z- Pemancing yang cerdik 
tahu betul bagaimana cara 
membuat kerumunan ikan 

“yang mereka pancing berebut 

menyerbu umpan yang 

mereka lemparkan. 





Kalau dalam acara mancing mania seperti yang saya gambarkan 
tadi goal mereka adalah menangkap sebanyak mungkin ikan Yellow Fin 
Tuna raksasa sebagai contoh, maka dalam advertising untuk lembaga 
bimbingan belajar yang Anda miliki misalkan. Maka goal Anda adalah, 
bagaimana iklan yang Anda luncurkan bisa mendatangkan sebanyak 
mungkin siswa-siswa baik SD, SMP maupun SMA yang memiliki 
masalah dengan pelajaran di sekolah mereka, akan berebut mendatangi 
lembaga bimbingan belajar milik Anda untuk mendapatkan solusi bagi 
masalah mereka. Hampir sama bukan? 


Nah begitu team mancing mania sudah menentukan jenis ikan dan 


10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 97 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


ukurannya sebagi goal dari expedisi mereka hari itu, maka mereka 
akan segera menyiapkan piranti yang mereka butuhkan, termasuk 
umpan yang paling pas bagi ikan-ikan yang ingin mereka tangkap. 


Anggaplah bahwa tujuan mereka akan menangkap sebanyak 
mungkin ikan giant trevally yang dikenal sebagai predator raksasa 
yang galak, maka mereka akan menggunakan teknik popping dengan 
umpan terapung yang terbuat dari kayu berbentuk ikan kecil yang 
ditempeli dengan beberapa mata pancing berkekuatan raksasa untuk 
mengangkat ikan-ikan jenis itu. Setelah itu, umpan akan mereka 
lempar ke spot-spot yang menurut mereka berpotensi sebagai tempat 
berkumpulnya ikan-ikan tersebut. 


Dan Setelah umpan-umpan tersebut mendarat di titik yang mereka 
anggap sempurna, maka pelan-pelan mereka akan mulai menarik 
kembali umpan tersebut dan sekali-sekali menghentakkan umpan- 
umpan itu, agar melompat-lompat mirip dengan ikan kecil yang 
terluka di permukaan air. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk menarik 
perhatian ikan-ikan predator berukuran raksasa tersebut, agar segera 
bergerak menyambarnya. 


Kalau Anda lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan yang tepat 
sasaran, pasti mirip banget dengan kegiatan tersebut. Advertising 
sebagai bagian dari strategi marketing apapun bentuknya, polanya 
hampir sama dengan kegiatan memancing ikan biasa. Tidak lebih dari 
Itu. 


Anda sekarang tentu sudah bisa menebak, bagaimana kalau ada 
sebuah Bank menawarkan hadiah mobil mewah dan ratusan motor 
bagi para nasabahnya yang pemenangnya diundi setiap bulan. Hal itu 
pasti bagian dari usaha mereka untuk memancing nasabah-nasabah 
baru bank tersebut untuk segera bergabung menabung di Bank 
tersebut, dan merangsang para nasabah lama untuk meningkatkan 
saldo tabungan di Bank tersebut lebih banyak lagi agar berpeluang 
lebih besar mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. 


Begitu juga jika Anda melihat begitu gencarnya sebuah operator 


98 10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


ADVERTISING JUST A FISHING GAMES 


sellular dalam membagi-bagikan bonus pulsanya kepada para pelanggan 
kartu operator tersebut. Semua tidak lebih dari umpan menarik dalam 
iklan tersebut agar pasar yang mereka bidik segera menyambar umpan 
mereka, dan berlangganan terus ke mereka. 


Mungkin anda akan mencoba membayangkan, kalau begitu untung 
mereka darimana ? Kalau mereka memiliki 10 juta pelanggan dan rata- 
rata melakukan pengisian pulsa sebesar Rp 50.000,- setiap bulannya. 
Atau mau lebih gede lagi di era smartphone sekarang ini. Tinggal 


PEMANCING YANG 
CERDIK SANGAT TAHU 
BAGAIMANA MERACIK 
UMPAN YANG TEPAT DAN 
MENARIK PERHATIAN 
IKAN YANG MEREKA 
PANCING 


Begitu juga dengan pengiklan 
yang cerdik, mereka tahu betul 
umpan yang tepat bagi pasar 
yang mereka bidik dan bagaimana 
menarik perhatian pasar yang 
mereka bidik agar segera berebut 
menyambar umpan di dalam iklan 
mereka. 





tambahkan lagi, kalau mau paket smartphone, baik itu BlackBerry, 
Iphone dan Android dengan bandwidth gede sampai 3 GB, cukup 
berlangganan paket Smartphone hanya Rp 90 ribu/bulan. 


Maka operator telpon itu sudah mendapatkan tidak kurang dari 
Rp 500-900 milyar perbulannya. Dan itulah mengapa mereka habis- 
habisan untuk mendapatkan ledakan pengguna kartu sellular mereka, 
agar mereka semakin mudah mengumpulkan uang recehan Rp 50 - 90 
ribu dari jutaan orang yang memakan umpan di dalam iklan mereka. 


10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 99 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 





Bonus studi kasus... 


Try-Out Sebagai Umpan 


Agar Anda bisa membayangkan analogi memancing ikan sebagai 
pola standard dalam membuat sebuah iklan yang menghasilkan. Kita 
langsung tancap gas saja dengan mempelajari studi kasus tentang 
bagaimana membuat program pemasaran dan bagaimana peranan 
iklan didalamnya bagi sebuah lembaga kursusan baru di sebuah kota.. 


100 10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


ADVERTISING JUST A FISHING GAMES 


Membanjiri bimbingan belajar dengan order 
secara instant 

Sebuah lembaga bimbingan belajar yang baru berdiri di sebuah 
kota menghubungi saya untuk membantu mereka merancang program 
pemasarannya. Karena selama 5 bulan lembaga mereka berdiri di kota 
tersebut, ribuan brosur dan puluhan bentangan spanduk tentang 
dibukanya kelas-kelas baru mereka gagal untuk membanjiri lembaga 
bimbingan belajar tersebut dengan siswa baru. 


Sasarannya cukup jelas, bagaimana membuat kelas mereka segera 
dipenuhi oleh siswa, walaupun mereka memiliki 4 pesaing besar di 
kota tersebut. Dan karena saya tidak diijinkan oleh mereka untuk 
menyebutkan nama bimbingan belajar tersebut, maka nama bimbingan 
belajar tersebut tidak akan saya sebutkan dalam buku ini. 


Tentu saja saya minta mereka mengenali terlebih dulu essensi 
The Great Marketing Roadmap yang telah kita bahas dalam bab 
sebelumnya. Yaitu bangun pilar-pilar pemasukan bagi bisnis mereka 
secepatnya dengan cara mengenali masalah yang dihadapi oleh pasar, 
Setelah itu tawarkan solusi-solusinya sebagai pilar-pilar pemasukan bisnis 
mereka. Setelah itu kuatkan masing-masing solusi tersebut dengan 
keunggulan bersaing BETTER 5 P, dan menjalankan pemasarannya 
dengan program 5 SIKLUS MARKETING yang berkesinambungan. 


Bagaimana prakteknya dalam kasus ini ? 


Memetakan pilar-pilar pemasukan 

Sebelum saya bimbing mereka untuk mengenali cara-cara yang 
effective dalam berpromosi. Saya ajak mereka untuk mengenali 
kembali, apa saja pilar-pilar pemasukan mereka, dan bagaimana 
sebaiknya mereka membangun keunggulan bersaing dari masing- 
masing pilar tersebut, dan memainkan kegiatan 5 siklus marketing dari 
masing-masing pilar tersebut secara berkesinambungan. 


Saya jelaskan kepada mereka, bahwa mereka harus tahu betul 
permainan ini, karena menyangkut bagaimana aktivitas pemasaran 


10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 101 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


mereka nantinya day by day dijalankan dalam kegiatan usaha bimbingan 
belajarnya. Maklum saja, 95Y6 dari perusahaan yang pernah saya bantu 
membenahinya, sebelumnya mereka tidak mengenali essensi kehadiran 
bisnis mereka sebagai pembawa solusi bagi masalah yang dihadapi 
oleh pasar yang mereka garap. Sehingga mereka tidak memiliki pilar- 
pilar pemasukan yang cukup kuat sebagai pondasi pertumbuhan bisnis 
mereka. 






ADA YANG TAHU, APA YANG 
MENJADI INTI PERMAINAN DA 
BISNIS BIMBINGAN BELAJAR ? 


Bisnis BIMBEL hadir untuk memberikan solusi 
bagi para orang tua yang putra-putrinya 
mengalami kesulitan dalam menyerap pelajaran 
menggunakan metode belajar secara umum di 
sekolah. 


Itu sebabnya, metode mereka selain lebih cepat 

dimengerti oleh siswa. Bisnis BIMBEL lebih fokus 
pada jalan pintas penyelesaian masalah t 
dalam mengerjakan soal dibandingkan 





dibutuhkan oleh pasar. 





Dan betul saja, ketika saya tanyakan kepada mereka. Apa sebenarnya 
bisnis mereka ?. Semua jajaran manajemen bimbingan belajar tersebut 
langsung menjawab, kursusan bahasa Inggris-lah, kursusan IPA-lah, 
kursusan matematika-lah, kursusan Fisika ataupun kursusan Kimia. 
Waduh.. 


Lha kalau jawabannya seperti itu, apa bedanya dengan sekolah ? 


Saya jelaskan kepada mereka. Semua bisnis hanya akan bisa 
bertahan dan terus tumbuh, kalau mereka selalu bisa kebanjiran order 
setiap saat. Dan untuk bisa kebanjiran order terus menerus, maka 
mereka harus punya banyak produk yang dibutuhkan oleh pasar dalam 
jumlah besar sebagai pilar-pilar pemasukan bagi bisnis mereka. 


102 10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


ADVERTISING JUST A FISHING GAMES 


Dan agar produk tersebut betul-betul diserap oleh pasar. Maka 
produk yang mereka tawarkan haruslah merupakan solusi bagi 
masalah sehari-hari yang dihadapi oleh sebagian besar pasar. Tentu 
saja solusinya harus lebih baik dari solusi yang bisa disediakan oleh 
para pesaing mereka. 


Dan bisnis utama dari semua bimbingan belajar, tentu saja adalah 
sebagai penyedia berbagai macam solusi bagi para orang tua yang 
anak-anaknya sedang bermasalah dengan menurunnya prestasi belajar 
mereka di sekolah. Dimana solusi-solusi tersebutlah yang akan berfungsi 
sebagai pilar-pilar pemasukan bagi bisnis bimbingan belajar tersebut. 


Kalau begitu, solusi model seperti apa yang sebaiknya ditawarkan 
oleh pemilik bimbingan belajar kepada para orang tua tersebut?. 
Maka mereka harus melihat kepada akar masalah yang dihadapi oleh 
pasarnya. 


Menurunnya prestasi belajar para siswa, bisa jadi diakibatkan oleh 
banyak hal. Mulai dari karena cara mengajar gurunya yang kurang 
tepat, bisa juga karena konsentrasi para siswa tersebut terganggu oleh 
teman-teman disebelahnya yang hanya bermain saja, atau bisa juga 
karena para siswa ini memang tidak cukup mampu untuk menyerap 
semua yang diajarkan oleh guru mereka, yang tentunya semua hal 
tersebut membuat mereka semakin tertinggal. 


Sehingga siapapun pihak yang bisa menawarkan solusi agar para 
siswa tersebut bisa jauh lebih cepat lagi mengerti dan menguasai 
semua materi pelajaran yang diajarkan di sekolah mereka. Walaupun 
mereka menghadapi begitu banyak kendala dan gangguan dalam 
kegiatan belajar mereka. Sudah pasti solusi tersebut akan menjadi 
jawaban yang sangat ditunggu-tunggu oleh para orang tua siswa-siswi 
yang bermasalah dengan cara belajar mereka ini. Dan para orang tua 
pasti rela membayar berapapun agar anak-anakny bisa mendapatkan 
solusi tersebut. 


Dan itulah kunci permainan yang harus terus mereka mainkan. Dan 
tentu saja, tugas mereka adalah membuat program belajar mereka 


10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 103 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


secara kualitas harus lebih unggul dibandingkan para pesaing mereka. 
Karena kalau tidak, percuma juga iklannya mereka nantinya berhasil, 
tetapi pasar akhirnya kecewa karena produk mereka ternyata tidaklah 
bermutu. Dan kalau itu terjadi, maka selesai sudah. Iklan mereka 
selanjutnya tidak akan pernah lagi diresponse secara positive oleh 
pasar. 


Mengenali dimana kumpulan ikan bersarang 

Nah, seperti juga halnya memancing ikan, maka langkah awal bagi 
bimbingan belajar tersebut untuk membidik pasar bagi bisnis mereka 
adalah, mengenali terlebih dulu dimana ikan-ikan yang mereka bidik 
setiap harinya berkumpul. 


Tentu saja dengan mudah mereka langsung menemukan tempatnya. 
Ya di sekolah-sekolah. Pertanyaan selanjutnya adalah sekolah-sekolah 
mana yang paling memungkinkan terjadi penumpukan siswa-siswa 
bermasalah dalam belajarnya, di mana para orang tua siswanya akan 
rela mati-matian membantu mereka. 


Tentu saja di sekolah-sekolah favorite. Dimana selain hawa persaingan 
di sekolah-sekolah tersebut akan membuat para orang tua yang sudah 
mati-matian berusaha menyekolahkan anaknya disana, mereka juga 
kembali akan mati-matian berjuang untuk membuat anaknya masuk 
dalam urutan ranking yang membanggakan buat mereka. 


Dan biasanya memang di sekolah-sekolah favorite. Umumnya 
banyak anak-anak dari kalangan orang-orang berduit sekolah disana. 
Dan untuk urusan yang sederhana ini saja, biasanya mereka sudah 
rela melakukan apapun asal anak mereka bisa masuk dalam urutan 10 
besar di kelasnya. 


Masalah selanjutnya adalah, kalau bimbingan belajar tersebut masih 
memiliki slot sekitar 500 kursi lagi di kelas mereka. Apa yang harus 
mereka lakukan untuk memenuhi kuota kelas tersebut ? Tentu saja 
mereka harus mulai membagi slot tersebut dengan berapa kelas yang 
akan mereka buka. 


104 10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


ADVERTISING JUST A FISHING GAMES 


Katakan 3 kelas misalkan. Maka kelas untuk anak-anak SD kelas 
6, SMP kelas 3 dan SMA kelas 3. Maka minimal masing-masing kelas 
mereka harus membuka untuk 200-an siswa. Nah anggap saja setiap 
sekolah mereka bisa mendapatkan 20 orang. Maka masing-masing 
kelas mereka harus bisa menarik tidak kurang dari 10 sekolah yang 
mereka bidik. Jadi untuk kelas bagi siswa kelas 6 SD. Maka mereka 
harus membidik minimal 10 SD. Untuk kelas 3 SMP dan SMA. Maka 
mereka juga harus membidik 10 SMP dan 10 SMA di kota tersebut. 


Dan itulah tugas pertama mereka sebelum berpromosi. Memetakan 
dengan cermat. 10 SD, 10 SMP dan 10 SMA yang berpotensi menjadi 
pasar mereka. Untuk bisa membidik goal mereka dalam mengisi 500 
bangku kosong di lembaga bimbingan belajar mereka. 


Umpan Yang Kuat 

Kembali ke analogi memancing ikan. Anggap saja mereka sedang 
memancing bersama puluhan pemancing lainnya di kolam yang 
sama. Maka langkah berikutnya adalah. Mereka harus membuat 
umpan mereka lebih menarik daripada umpan para pesaing mereka 
bagi kumpulan ikan-ikan tersebut. Artinya, meraka harus membuat 
penawaran yang lebih menarik dibandingkan penawaran yang 
diberikan oleh bimbingan belajar yang menjadi pesaing bagi mereka. 












TRY-OUT GRATIS BERHADIAH PASTI 
JAUH LEBIH MENARIK DIBANDINGKAN 
PENGUMUMAN DIBUKANYA KELAS BARU 
Banyak BIMBEL hanya menggunakan model iklan yang 
bersifat pengumuman kalau mereka bulan tersebut 
membuka kelas baru. Karena tidak menarik, wajar 
kalau pasar tidak antusias menyerbu penawaran 
mereka. 


Dengan menyelenggarakan try-out gratis apalagi 
berhadiah sebagai umpan, bahkan pihak sekolahs 
sekolahpun akan menyarankan siswanya mengik 
try-out tersebut. ( 


10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 105 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


Berbeda dengan model promosi mereka sebelumnya yang hanya 
sekedar memberitahukan pasar bahwa mereka telah membuka beberapa 
kelas belajar baru. Saya minta mereka untuk mulai melemparkan 
umpan-umpan pemasaran yang jauh lebih menarik daripada hanya 
sekedar pengumuman tentang dibukanya kelas baru mereka. 


Saya minta kepada mereka untuk membuat umpan yang jauh lebih 
kuat dalam menarik perhatian pasar dengan menawarkan kepada 
sekolah-sekolah yang mereka bidik, untuk menyelenggarakan program 
try-out ujian secara berkala yang bisa diikuti oleh semua siswa di 
sekolah-sekolah yang mereka bidik tersebut secara gratis. Tentu saja 
alasannya untuk membantu sekolah-sekolah itu dalam mengukur 
efektivitas dari kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut, guna 
persiapan mereka dalam menghadapi ujian akhir ataupun ujian akhir 
semester. 


Dan agar umpan-umpannya menjadi sangat menarik, maka selain 
try-outnya sepenuhnya gratis, 10 peserta try-out dengan nilai terbaik 
akan mendapat hadiah untuk bisa mengikuti bimbingan belajar di 
tempat mereka secara gratis selama satu semester. Selain itu, untuk 
peserta dengan nilai tertinggi, saya minta mereka menyediakan hadiah 
tambahan utamanya berupa computer notebook, agar program try-out 
yang mereka gelar cukup membuat geger masyarakat di kota itu. 


Dengan umpan semenarik ini, maka tidak ada alasan bagi sekolah- 
sekolah yang mereka bidik saat itu untuk menolaknya. Apalagi dengan 
iming-iming hadiah seperti itu, tidak ada alasan juga bagi para orang 
tua siswa untuk tidak mengikutkan putra-putrinya guna mengikuti 
program try-out gratis berhadiah luar biasa tersebut. 


Dengan umpan seperti itu, kita semua juga sudah bisa memastikan 
bahwa bimbingan belajar tersebut akan langsung mendapatkan ratusan 
bahkan ribuan database yang masuk melalui formulir pendaftaran try- 
out siapa nama siswa yang berminat ikut try-out tersebut. Sekolah 
mereka dimana, kelas berapa, alamat mereka tinggal dimana, nama 
orang tua mereka siapa, dimana orang tua mereka bekerja, jabatannya 


106 10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


ADVERTISING JUST A FISHING GAMES 


apa, dan data lainnya yang diperlukan bagi bimbingan belajar tersebut 
untuk memfollow-up para siswa tersebut nantinya. 


Pada saat try-out selesai di laksanakan. Dalam waktu singkat akan 
segera muncul 10 peserta terbaik yang mendapatkan hadiahnya, 
sementara bagi yang belum beruntung, mereka akan segera pulang 
membawa raport try-outnya untuk dilaporkan kepada orang tua 
mereka. Tentu saja dengan embel-embel bahwa nilai tersebut tidak 
cukup menggembirakan bagi putra-putri mereka, mengingat semakin 
tingginya standard yang diharapkan bagi kelulusan yang ada. 


PENGIKLAN YANG CERDIK TAHU 
BETUL, MANA UMPAN YANG BISA 
MEMBANJIRI BISNISNYA DENGAN 
ORDER DALAM WAKTU SINGKAT 
Karena tahu bahwa mereka bukanlah satu-satunya 
pemasang iklan dihari itu. Pebisnis yang cerdik 
tahu betul kalau umpan dalam iklan mereka harus 
jauh lebih menarik dibandingkan umpan pesaing 
mereka. | 
Bahkan mereka menggunakan iklan lawan sebagai 
pembanding bagi pasar yang mereka bidik. 





Bagi orang tua para siswa yang prestasinya saat try-out belum 
memenuhi kriteria mereka, tentu saja ini bukanlah hal yang melegakan 
melihat putra-putrinya berada di dalam zona yang tidak nyaman 
tersebut. Dan mereka inilah sebenarnya target pasar yang dibidik oleh 
program try-out tersebut. Orang tua yang menyadari bahwa putra- 
putrinya ternyata sedang bermasalah dalam menyerap materi-materi 
pelajaran di sekolah mereka. 


Dan lembaga bimbingan belajar tersebut saya minta untuk 
menawarkan kepada para orang tua siswa-siswi ini solusinya, dengan 
memberikan discount khusus yang nilainya cukup besar bagi putra- 


10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 107 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


putri mereka untuk bergabung di lembaga bimbingan belajar itu, guna 
mengejar ketertinggalan mereka dari standard kelulusan tersebut. 


Dan agar lebih menarik lagi, saya minta bimbingan belajar tersebut 
untuk membatasi penawaran luar biasa tersebut hanya untuk 50 siswa 
pendaftar pertama atau berlaku 10 hari sejak hasil try-out diumumkan. 
Dan karena jumlah penawaran khususnya yang sangat terbatas dengan 
nilai penawarannya yang sangat bagus untuk dilewatkan begitu saja. 
Maka para orang tua yang khawatir dengan prestasi putra-putrinya, 
akan segera bergabung dengan lembaga bimbingan belajar tersebut. 


Sama persis dengan contoh pada kasus lembaga bimbingan 
belajar ini bukan, agar umpannya menarik, mereka menyelenggarakan 
kegiatan try-outnya secara gratis bagi sekolah-sekolah yang mereka 
bidik. Dengan 10 pemenang akan mendapat hadiah untuk mengikuti 
program bimbingan belajar gratis di tempat mereka, tidak akan ada 
alasan bagi sekolah yang bersangkutan untuk menolak kebaikan hati 
bimbingan belajar tersebut. Apalagi yang nilainya sempurna akan 
mendapatkan computer notebook. 


Dan begitu anak-anak menyelesaikan try-outnya, saat itu juga 
mereka sudah bisa menyerahkan raportnya yang dengan segera akan 
mulai menyebarkan kekhawatiran di benak orang tua anak-anak 
tersebut. Kalau ternyata anak-anak mereka, nilai mata pelajarannya 
masih jauh dari standard yang ada, atau anak-anak mereka kalah siap 
dibandingkan dengan teman-temannya, yang tentu saja meruntuhkan 
gengsi para orang tua tersebut. 


Agar umpan bimbingan belajar tersebut semakin tidak tertahankan 
lagi daya gebraknya, seperti halnya umpan ikan yang digerak-gerakkan 
agar menarik perhatian ikan Giant Trevally raksasa di acara mancing 
mania. Mereka bisa menawarkan discount dari 30946 sampai dengan 
50Y6 kalau orang tua siswa peserta try-out mendaftarkan anak-anak 
mereka sebelum tenggang waktu yang bimbingan belajar tersebut 
berikan. 


Bentuknya bisa mulai dari “Hanya untuk 50 pendaftar pertama” 


108 10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


ADVERTISING JUST A FISHING GAMES 


atau “Khusus pendaftar sebelum tanggal tertentu”. Sehingga 
para orang tua siswa yang menjadi bidikan pasar dari produk mereka 
segera mengambil keputusan. Apakah langsung mendaftarkan putra- 
putri mereka saat itu juga atau menundanya. 


Mengapa hal ini penting, karena begitu para orang tua menunda 
rencana mereka untuk segera mendaftarkan putra-putrinya untuk 
mengikuti kelas yang bimbingan belajar tersebut tawarkan. Bisa jadi 
para orang tua mereka akhirnya malah lupa, sehingga begitu ingat 
lagi dana, mereka sudah terpakai untuk kepentingan yang lainnya. 


Dan untuk mengantisipasi beratnya pembiayaan, saya minta 
bimbingan belajar tersebut agar menggratiskan uang muka bagi 
para pendaftar yang melakukan resistrasi sebelum tanggal tertentu. 
Juga menambahkan skema pembayaran angsuran perbulan untuk 
memperbesar ceruk pasar dari kalangan menengah yang terbatas 
dananya, agar putra-putrinya bisa belajar intensive di sana. 


Menguatkan umpan agar lebih powerful 

Masalahnya adalah, lembaga bimbingan belajar tersebut bukanlah 
satu-satunya lembaga bimbingan belajar yang ada di kota tersebut. 
Selain mereka, sudah ada beberapa lembaga bimbingan belajar yang 
sudah bertahun-tahun mendahului mereka. Jadi mereka harus punya 
umpan yang jauh lebih kuat lagi daya tariknya. 


Ketika saya tanyakan kepada mereka. Apa kelebihan bimbingan 
belajar mereka jika dibandingkan dengan bimbingan belajar para 
pesaing mereka ? 


Manajemen dari bimbingan belajar tersebut menjawab, mereka 
mengajarkan cara cepat dalam menjawab berbagai macam soal yang 
tidak diajarkan di sekolah maupun lembaga bimbingan belajar lainnya. 


Ketika saya tanyakan kepada mereka bagaimana mengukurnya ? 
Mereka menjawab dari serangkaian uji coba, banyak dari siswa mereka 
mampu mengerjakan soal dengan hasil yang jauh lebih memuaskan 
lagi dari siswa bimbingan belajar milik para pesaing mereka.. 


10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 109 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


Itulah masalah terbesarnya saat itu. Bagaimana mereka bisa 
meyakinkan pasar bahwa mereka adalah lembaga bimbingan belajar 
yang jauh lebih baik kualitasnya jika dibandingkan dengan para pesaing 
pendahulunya yang sudah ada. Apa yang membedakan lembaga 
bimbingan belajar tersebut dibandingkan dengan para pesaingnya ? 


Oleh karena itu saya minta mereka untuk membuat umpan yang 
tidak saja sekedar kuat dan menarik Tetapi juga memberikan rasa 
aman bagi para orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke 


DALAM SEBULAN 
TIDAK BERPRESTASI 
100”o UANG KEMBALI 


Dalam 1 bulan prestasi belajar 
putra-putri Anda di sekolah tidak 
membaik, silahkan ambil kembali 

semua biaya bimbingan belajar putra 
putri Anda tanpa syarat apapun. 





na Dam, 

Karena menyangkut biaya yang tidak murah, biasanya orang tua 
biasanya agak bimbang. Apa betul lembaga bimbingan belajar baru ini 
lebih baik kualitasnya jika dibandingkan dengan lembaga bimbingan 
belajar lainnya, yang mohon maaf saat itu mereka anggap biasa-biasa. 


Saya tanyakan kepada pemilik bimbingan belajar tersebut. Berani 
tidak dia menjamin bahwa semua siswa yang belajar di lembaga 
bimbingan belajar tersebut pasti akan jauh lebih pintar di sekolah ? 


Tentu saja mereka kaget ketika saya menanyakan hal tersebut. 
Karena sebelumnya memang tidak ada yang berani menjamin hal 
tersebut. Dan kembali saya jelaskan kepada mereka. Mereka hanya 
akan bisa diterima oleh pasar kalau mereka berani memberikan jaminan 
bahwa mereka memang lebih baik dari opsi yang ada dipasar saat itu. 


110 10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 





ADVERTISING JUST A FISHING GAMES 


Melihat pemilik bimbingan belajar terlihat sedikit bimbang untuk 
menjawab. Saya bilang kepada dia. “Kalau Bapak saja masih ragu 
dengan kualitas yang dihasilkan oleh bimbingan belajar milik Bapak. 
Apalagi pasar yang sama sekali tidak mengetahui kondisi bimbingan 
belajar milik Bapak. Pasti mereka akan jauh lebih ragu lagi." 


Menyadari akan hal ini, pemilik bimbingan belajar setuju untuk 
memberikan jaminan uang kembali jika para siswa tidak terbukti 
berprestasi dalam sebulan di sekolah mereka. Maka mereka 
menggunakan tagline ini dalam penawaran mereka. 


Tentu saja ini adalah penawaran yang jauh lebih berani dan 
bertanggung jawab jika dibandingkan dengan para pesaingnya yang 
tidak berani memberikan garansi keberhasilannya. Dan hasilnya sudah 
bisa ditebak. Mana umpan yang lebih kuat dan menarik ? 


Tetapi apa mereka tidak rugi Pak Laks ? Karena kualitas mereka 
memang jauh lebih bagus dari lembaga bimbingan belajar pesaingnya. 
Hampir tidak ada orang tua yang meminta uang mereka kembali. 
Bahkan gara-gara keberanian mereka menggaransi kalau tidak berhasil 
semua uang yang sudah dibayarkan oleh orang tua dikembalikan 
semuanya. Para orang tua berebut mendaftarkan putra-putrinya di 
lembaga bimbingan belajar tersebut. 


Sebelum menggunakan strategy ini, lembaga bimbingan belajar 
tersebut hanya terisi oleh 40-60 siswa saja setiap bulannya. Begitu 
menggunakan strategy ini, jumlah okupansi peserta belajarnya menjadi 
500 sampai 850 anak setiap bulannya dalam waktu tidak kurang 
3 minggu saja sejak program try-out gratis tersebut rutin mereka 
selenggarakan, apalagi dengan adanya jaminan uang kembali. 


Sangat mirip dengan memancing bukan?, pertama kenali jenis ikan 
yang mau di pancing. Kenali umpan kesukaan mereka. Kenali dimana 
mereka berkumpul. Kenali juga timingnya yang paling tepat untuk 
melemparkan umpan. Setelah itu segera tarik perhatian ikan yang 
akan dipancing dengan umpannya. 


10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 111 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


Jadilah pemancing yang cerdik 

Kembali kepada analogi bahwa Advertising sangat identik dengan 
kegiatan memancing ikan. Anda tidak perlu takut dengan kehadiran 
puluhan bahkan ratusan pesaing Anda. Bahkan jika mereka memiliki 
dana advertising yang sangat besar sekalipun. Karena Anda hanya 
perlu menjadi seorang pemancing yang lebih cerdik dibandingkan 
mereka dalam mempersiapkan umpan yang lebih baik di setiap iklan 
Anda. 


Seketat apapun persaingan di bisnis yang kita masuki. Selama kita 
bisa membuat iklan yang lebih baik dari para pesaing kita. Maka tetap 
saja kita akan menghasilkan penjualan yang lebih baik dari mereka. 


Dan tentu saja, untuk bisa menjadi pemancing ikan yang lebih baik 
dari para pesaing kita. Maka kita mutlak harus tahu tentang jenis 
ikan yang akan kita pancing, kebiasaan makan mereka, timing makan 
mereka, apa saja umpan yang menarik perhatian mereka. 


Bagaimana umpan tersebut harus kita gerakkan, apa saja warna 
umpan yang menarik bagi ikan yang kita bidik, dan bagaimana teknik 
untuk beradu tenaga dengan mereka untuk mengangkat mereka dari 
air, Dan tentu saja rahasia bagaimana kita bisa sukses mengangkat 
mereka ke daratan dengan selamat tanpa cedera, sebesar apapun 
ukuran mereka. 


Dengan analogi sederhana ini. Maka kita tidak perlu takut lagi 
untuk bersaing dengan para kompetitor kita di bidang usaha yang kita 
geluti. Karena sebanyak apapun pemancing di sekitar kita, sehebat 
apapun piranti mereka, selama kita lebih cerdik dari mereka. Maka 
hasil pancingan kita akan selalu lebih banyak dari mereka. 


30 studi kasus yang WAJIB BACA dalam buku ini 

Nah, banyak sekali pembahasan studi kasus dalam buku ini saya 
gunakan sebagai alat bantu yang memudahkan Anda untuk mengenali 
bagaimana cara paling mudah mengimplementasikan beberapa strategy 
pemasaran ketika Anda dihadapkan dengan kondisi-kondisi pasar yang 


112 10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


ADVERTISING JUST A FISHING GAMES 


tidak memungkinkan bagi Anda kalau hanya sekedar mengandalkan 
satu atau dua strategy saja. 


Dalam pembahasan 9 kunci rahasia berikutnya, saya akan mengajak 
Anda untuk mengupas 30 studi kasus lainnya. Dari bagaimana sebuah 
industri makanan rumahan bisa menghasilkan omzet penjualan hingga 
tujuh ratusan juta perbulan tanpa bantuan satu tokopun dengan 
menggunakan strategy gerilya marketing dan underground advertising. 





Juga bagaimana seorang pemilik service komputer bisa memiliki 
18 outlet toko komputer dengan ratusan notebook terjual setiap 
bulannya hampir tanpa modal. Anda boleh percaya boleh tidak, 
mereka hanya bermodalkan brownies saja untuk membangun setiap 
outlet komputernya, tetapi bisa memanen begitu luar biasanya order 
dari setiap outletnya hanya dengan menerapkan strategy yang saya 
ajarkan dalam The Great Marketing Roadmap yang telah kita bahas 
dalam bab sebelumnya di buku ini. 


Saya juga ulas bagaimana seorang pengusaha kopi lokal dengan 
cerdiknya merontokkan dominasi brand kopi besar nasional di kotanya, 
hanya dengan mengandalkan underground advertisement yang 
digerakkan oleh pasukan hantu pemasaran (stealth marketer) yang 
dia miliki dengan system paid by result. Dia bisa menghasilkan omzet 
hampir satu milyaran perbulannya dari penjualan kopi sachetan produk 
rumahan miliknya dengan strategy unik tersebut. 


10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 113 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


Begitu juga akan kita ulas habis-habisan bagaimana sebuah 
garment rumahan dengan pasar lokal bisa membangun belasan outlet 
tanpa biaya, dan mempunyai omzet milyaran perbulan hanya dengan 
memanfaatkan brand besar nasional yang justru menjadi pesaing 
utama dari bisnisnya. 


Kalau Anda bergerak dalam bidang photography. Tentu Anda juga 
tidak akan mau melewatkan bagian seru dari studi kasus yang satu 
ini. Bagaimana sebuah studio photo kecil tiba-tiba berubah menjadi 
raksasa kurang dari setahun setelah dia berhasil membuat hampir 
semua sekolah di kotanya menjadi pasukan pemasarannya tanpa 
mereka sadari. Dengan strategy Undercover Advertising. Dijamin tidak 
pernah diulas di buku manapun. 


Tidak kalah serunya, kita juga akan bahas bagaimana sebuah toko 
kamera bisa langsung menjual 76 unit kamera terbaru yang berharga 
belasan juta hanya dalam 2 hari menggunakan strategy unconventional 
advertising yang dipadukan dengan hypnotic presentation di sebuah 
mall. 


Kalau Anda pemilik bisnis waralaba atau jangan jangan Anda 
pernah dirugikan dengan pemilik waralaba yang tidak bertanggung 
jawab terhadap system pemasaran yang bisa menjamin oleh para 
franschisornya selalu kebanjiran order. 


Anda bisa menikmati ulasannya bagaimana seorang bekas franchisor 
sebuah produk burger. Bangkit lagi membuka kedai burger dengan 
resep lokalnya mampu menundukkan KFC dan MacDonald dikotanya 
melalui strategy Guerilla Marketing dan Stealth Marketing. Dari bisnis 
yang hanya bisa menghasilkan angka penjualan belasan juta rupiah 
setiap bulan melesat naik omzetnya hingga setengah milyaran lebih 
perbulannya. Jadi kalau Anda pengusaha waralaba, atau berniat 
mewaralabakan usaha Anda. Bagian yang satu ini wajib Anda baca 
untuk dijadikan sumber referensi pemasaran produk Anda. 


Kita bahas juga pentingnya peran kemasan dalam beberapa studi 
kasus, termasuk bagaimana sebuah Showroom Mobil bisa membuat 


114 10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 





ADVERTISING JUST A FISHING GAMES 


orang mengantri membeli mobil ditempat tersebut dibandingkan dengan 
showroom pesaingnya setelah menggunakan Hypnotic Presentation. 
Juga bagaimana sebuah bimbingan belajar bisa menaikkan harga jual 
mereka 3 kali lipat tetapi pasar malah mengantri membelinya. 


Begitu juga ketika sebuah toko online yang di kemas bagus 
malah bisa mengalahkan toko-toko offline di internet dan memanen 
penjualan puluhan bahkan ratusan ipad dan gadget hanya bermodal 
landingpage saja. 


Kita juga akan bahas tentang pemilihan media dan pembiayaan iklan 
yang effective. Kata siapa beriklan itu mahal. Bahkan hanya dengan 
gantungan kunci seharga Rp 2 rribu saja kita bisa menjadikannya 
pemicu gelombang order milyaran perbulan bagi sebuah jaringan toko 
souveneer yang kita juga akan kupas habis-habisan studi kasusnya. 
Begitu juga strategy untuk membuat talkshow radio kita yang bisa 
membuat para audiencenya terhypnotis untuk langsung bergerak 
membeli apapun yang ditawarkan di acara talkshow tersebut. 


Saya juga akan mengulas salah satu kunci kesuksesan saya saat 
membuat para pesaing saya ketika menangani Taman Safari Indonesia 
Il Prigen - Jawa Timur kewalahan. Dimana ketika mereka sedang 
gencar-gencarnya berpromosi, tetapi malah saya yang memanen 
hasilnya secara besar-besaran dengan mudah untuk saya belokkan ke 
Taman Safari Indonesia II Prigen Jawa Timur dengan mudah. 


10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 115 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


Juga saya bahas bagaimana salah satu mentor exporter saya yang 
super jenius membangun ratusan showroom bagi produk-produk 
miliknya di luar negeri dan berpameran sepanjang tahun di sana 
secara serentak hampir tanpa biaya bagi produk-produk unggulannya, 
sehingga sangat tidak mengherankan kalau perusahaannya setiap 
bulan mendapatkan order ratusan kontainer dari seluruh dunia. 
Termasuk strategy silent hypnosysnya yang mampu membuat seluruh 
tenaga sales perusahaan milik para pesaingnya justru dengan sukarela 
bekerja diam-diam bagi perusahaan miliknya. 


Juga saya bahas bagaimana para mantan anak buah saya dengan 
cerdiknya memanfaatkan momentum banjir order bagi sebuah industri 
untuk memanen milyaran rupiah omzet perbulan, tanpa harus pusing 
dalam bersaing. Hanya dengan mengandalkan kemampuan mereka 
dalam memainkan beberapa strategy Marketing Warfare yang saya 
ajarkan kepada mereka ketika mereka bekerja dengan saya. 


Lebih dari 30 studi kasus penjualan akan kita bahas dan kupas 
habis di dalam buku ini, untuk membantu saya menjelaskan kepada 
Anda bagaimana mengkompilasi beragam strategy pemasaran menjadi 
sebuah strategy perang marketing skala besar, tapi sangat rendah 
pembiayaannya dan sangat massive penjualan yang dihasilkannya. 


Kalau Anda seorang kepala pemasaran di perusahaan Anda. Tentu 
buku ini menjadi rujukan penting bagi aktivitas pemasaran perusahaan 
Anda. Karena Saya mengajarkan di dalam buku ini, bagaimana 
strategy saya dalam membangun dan mengelola team pemasaran 
saya, sehingga hasil penjualan mereka selalu pecah rekor terus setiap 
tahunnya. 


Termasuk bagaimana saya mengembangkan perangkat pemasaran 
yang bisa mengotomatisasi beberapa pekerjaan iklan-iklan saya sangat 
tepat sasaran dengan biaya murah, tetapi mampu menghasilkan 
angka penjualan puluhan milyar bagi perusahaan yang saya kelola 
perbulannya. Nah, biar Anda tidak bertambah penasaran. Anda bisa 
langsung masuk dalam pembahasan 9 rahasia berikutnya di halaman 
selanjutnya. 


116 10 GREATEST ADVERTISING SECRETS 


10 KUNCI RAHASIA MEMBANJIRI BISNIS DENGAN ORDER MELALUI IKLAN 


MENGAPA BANYAK 


MODEL CANTIK 
DIGUNAKAN SEBAGAI 


BINTANG IKLAN ? 2” 


Bahkan pada saat photo wanita cantik ini 






saya sembunyikan sebagian wajah-nya. 
Anda tetap saja lebih antusias membaca 
isi tulisan ini terlebih dulu daripada isi dari 
halaman di sebelah kiri. 


Hal ini membuktikan satu hal. 
Model cantik bisa menjadi iklan 
yang kuat dari iklan itu sendiri 


Model cantik bisa pengalih perhatian bagi 
pembaca untuk segera meninggalkan 
sejenak fokus dan konsentrasi mereka 
kepada pesan yang kita tulis. Photo wahita 
cantik terbukti ampuh menjadi pencuri 
perhatian pembaca agar mau membaca 
iklan kita. N 


Dan photo wanita cantik apalagi dengan 
balutan busana dan pose yang sedikit 
sensual. Terbukti menjadi umpan yang 
sangat menarik perhatian pasar untuk 
membaca isi dari pesan di dalam iklan 
Anda selengkapnya. 


JADI, MODEL CANTIK ADALAH 
IKLAN DARI IKLAN ITU SENDIRI 








